AL MULK 

(Kerajaan) 

Surah ke-67 
30 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. (29) 0 Maha Suci Alloh yang di tangan-Nya- 
lah (segala) kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas 
segala sesuatu, 

2. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, 
karena Dia akan menguji kamu, siapa di antara 
kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia 
Mahaperkasa lagi Maha Pengampun, 

3. Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. 
kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan 
Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. 
Maka pandanglah kembali, apakah kamu melihat 
sesuatu yang tidak teratur? 

4. Kemudian pandanglah dua kali lagi (maka 
akan) berbalik kepada kamu pandangan yang 
membingungkan dan penglihatanmu itu payah. 

5. Sesungguhnya Kami menghiasi langit yang 
dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan 
bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan 
Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang 
menyala-nyala. 

6. Dan orang-orang yang ingkar kepada 
Tuhannya, memperoleh azab Jahannam. Dan itulah 
seburuk-buruktempat kembali. 

7. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, 
mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, 
sedang neraka itu menggelegak, 

8. hampir-hampir (neraka) itu terpecah-pecah 
lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke 
dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), 
penjaga-penjaga (neraka itu) bertanya kepada 
mereka: "Apakah belum pernah datang kepada 
kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?" 

9. Mereka menjawab: "Benar ada", 

sesungguhnya telah datang kepada kami seorang 
pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) 
dan kami katakan: "Alloh tidak menurunkan 
sesuatupun; tidaklah kamu kecuali dalam 
kesesatan yang besar". 




Bismil lahir rahmanir rahim 





•• ^ 0 








ks. 4 9 9 


y 

o JL-» 


iii 




mencip- 


yang 


Maha- 


sesu- 


se- atas dan 


ke- 


di tangan- 


yang 


Maha- 


takan 




1 kuasa 


atu 


gala Dia 


rajaan 


Nya 




suci 


Tabarakal ladzi biyadihil mulku wahuwa 'ala kulli syai-in qadir (1) 


Alladzi khalaqal 







O T, >» 'X, >' »< &■< . ' ,'T.' ' "u 

Maha Maha- dan amal/per- lebih siapa di an- karena Dia akan dan ke- kematian 

2 Pengampun perkasa Dia buatan baik tara kalian menguji kalian hidupan 

mauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wahuwal 'azizul ghafur(2) 



bt ^ 44 © 

dari Yang Maha cipta- dalam/ kalian tidak ber- langit 

Pemurah an pada melihat lapis 

Alladzi khalaqa sab'a samawatin thibaqa ma tara fi khalqir rahmani min 



<3*^ 3^’ 



tujuh mencip- 
takan 



yang 





ST 1 


^ u 

r 


>}> 

© 






ji 




& 


dua kali 


pan- 


kemba- 


kemu- 


tidak ter- 


dari 


kamu 


apa- pandangan 


maka 


tidak se- 


ulang 


dangan 


lilah 


dian 


3 atur 




melihat 


kah 


kembalilah 


imbang 



tafawut farji'il bashara haltara minfuthur(3) Tsummarji'il bashara karrataini 

£2)1 cg 0 % IsJ < Sl CJiT 



langit Kami dan sesung- payah/ dan membi- pan- 

menghiasi guhnya 4 lemah ia ngungkan dangan 

yanqalib ilaikal basharu khasi-aw wahuwa hasir (4) Walaqad zayyannas sama-ad 



kepada 

kamu 



c--) l 


r 1 




<304 


\? >>> 
^JrTJ 


azab/ 


bagi 


dan Kami 


terhadap 


pe- 


siksa 


mereka 


sediakan 


setan-setan 


lempar 



dan Kami dengan 

jadikannya bintang-2 

dunya bimashabiha waja'alnaha rujumal lisy-syayathin wa a'tadna lahum 'adzabas 



berbalik/ 

kembali 



ujai 

dunia /yang 
dekat 



>, 'I' * <\\ 



tempat dan sangat neraka 
kembali buruk Jahanam 



azab/ 

siksa 



kepadaTu- mereka dan bagi 

han mereka ingkar orang-2 yang 



neraka yang 
menyala-2 



sa'ir (5) Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannama wabi sal mashir 



>'*s' 



y/Ss /*K 'iy'' ' ' /, ^ ,,> , >»> ^ 

jjib LA j>*Jl Ijl, (J) 

** > 

terpecah/ hampir- men- dan ia/ jeritan/suara pada- mereka di da- mereka di- apa- 

terbelah hampir 7 didih neraka dahsyat nya dengar lamnya lemparkan bila 6 
(6) ldza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wahiya tafur (7) Takadu tamayyazu 

'H* .' << ?>"< *y\\' $*< * \.,'u ' 

seorang pem- mendatangi belum- penjaga-2 bertanya pa- sekum- di da- dilem- setiap kema- dari 
8 beri peringatan kalian kah nya da mereka pulan lamnya par kali rahan 

minal ghaizh kullama ulqiya fiha faujun sa-alahum khazanatuha alam ya k tikum nadzir (8) 

>>4 * u 9 < » >1. \' \\t' \'%? 9 ' i/u' 

kalian tidak- sesu- dari Alloh menu- ti- dan kami maka kami seorang pem- telah da- sung- ya mereka 

lah atu runkan dak katakan dustakan beri peringatan tangi kami guh benar berkata 

Qalu bala qad ja-ana nadzirun fakadz-dzabna waqulna ma nazzalal lahu min syai-in in antum 



y*' 5 '&c jii i if j) s 

peng- da- kami tidak- kami atau kami de- adalah seki- dan mere- besar kese- da- ke- 

huni lam lah berakal ngarkan kami ranya ka berkata 9 satan lam cuali 

illa fi dhalalin kabir (9) Waqalu lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ash-habis 






0 juSJi 0 >*Ji 

neraka yang bagi maka kebi- dengan/akan maka mereka nerakayang 

11 menyala-nyala penghuni nasaanlah dosa mereka mengakui 10 menyala-nyala 

sa'ir (10) Fa'tarafu bidzambihim fasuhqal li-ash-habis sa'ir (11) 



0 3 ^ H 

besar dan ampunan bagi dengan gaib/ Tuhan mereka orang-2 sesung- 

12 pahala mereka tidak kelihatan mereka takut yang guhnya 

Innal ladzina yakh-syauna rabbahum bilghaibi lahum maghfiratuw wa-aj'run kabir (12) 



/ s 9 ' 



0 


jj iin 








& 

>> 


! 


y' 

j' 


p? 




apakah 


(dalam) 


dengan 


Maha Me- 


sungguh dengan- 


keraskan/ 


atau 


perkataan 


dan rahasi- 


tidak 13 


dada 


yang ada 


ngetahui 


Dia 


nya 


lahirkanlah 




kalian 


akanlah 



Wa-asirru qaulakum awijharu bihi innahu 'alimum bidzatish shudur (13) Ala 



P 






/> 


0 L Si' 


> < 

olLUI 


jAj 


% 


o 4 


P 


untuk 


menja- 


yang 


Dia 


Maha Me- 


Maha- 


dan 


Dia cip- 


siapa 


Dia me- 


kalian 


dikan 






14 ngetahui 


halus 


Dia 


takan 


yang 


ngetahui 



ya'lamu man khalaqa wahuwal lathiful khabir (14) Huwal ladzi ja'ala lakumul 





4sS 


J. * * 


> 


>>/ 

5*5 




& 


> > ^ 

l^-li 


Vj)S 


dibangkit- 


dan kepa- 


rezeki- 


sebagi- 


dan ma- 


segala pen- 


pada/ 


maka berja- 


mudah di 


kan kembali 


da-Nya 


Nya 


an dari 


kanlah 


jurunya 


di 


lanlah kalian 


gunakan 



ardha dzalulan famsyu fi manakibiha wakulu mir rizqih wa-ilaihin nusyur 





iSu 


1 


£ 


lJ 


ol 




ia/ 


maka 


bumi 


dengan 


akan 


bah- 


langit 


bumi 


tiba-tiba 




kalian 


menelan 


wa 




(15) A-amintum man fis sama- 


i ay yakhsifa bikumul ardha fa-idza hiya 



(Alloh) merasa aman 15 



oi stDi 4 $ f\ <$OA 

angin yang me- atas Dia akan me- bah- langit di siapa kalian me- atau bergon- 

ngandung batu kalian ngirimkan wa (Alloh) rasa aman 16 cang 

tamur (16) Am amintum man fis sama-i ay yursila 'alaikum hashiba 







> 

0? 


ctf\ 




jS; 


0 y_X 


maka ba- 


sebelum 


dari 


orang-2 


telah men- dan sesung- 


peringat- 


gaimana 


mereka 




yang 


dustakan 


guhnya 


17 an-Ku 



fasata'lamuna kaifa nadzir (17) Walaqad kadz-dzabal ladzina min qablihim fakaifa 






n ji g yj. © $ 

■ — ^ /** ^ •• mSjJk ^ 

ti- dan ia menga- mengembang- di atas burung kepa- mereka dan apa- celaan- ada- 

dak tupkannya kan sayap mereka da perhatikan kah tidak 18 Ku lah ia 

kana nakir (18) Awalam yarau ilath-thairi fauqahum shaffatiw wayaqbidhn ma 

> .ti j?, ^ s*. 

(J^\ 'Jub 

yang ini atau si- Maha sesu- dengan sesungguh- Maha se- adayangmena- 

apakah 19 Melihat atu segala nya Dia Pemurah lain han mereka 
yumsikuhunna illar rahman innahu bikulli syai-im bashir (19) Amman hadzal ladzi 



10. Dan mereka berkata: "Sekiranya kami 

mendengarkan atau kami berakal maka tidaklah 
kami dalam penghuni neraka yang menyala-nyala". 

11. Maka mereka mengakui dosa mereka. Maka 
kebinasaanlah bagi penghuni neraka yang 
menyala-nyala. 

12. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada 
Tuhannya yang tidak kelihatan, maka bagi mereka 
ampunan dan pahala yang besar. 

13. Dan rahasiakanlah perkataanmu atau 

lahirkanlah dengan perkataanmu itu; 
sesungguhnya Dia Maha Mengetahui dengan apa 
yang ada dalam dada. 

14. Apakah tidak (pantas bagi) Alloh mengetahui 
siapa yang Dia ciptakan; dan Dia Mahahalus lagi 
Maha Mengetahui? 

15. Dialah yang menjadikan bumi agar mudah 
digunakan, maka berjalanlah kamu di segala 
penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki- 
Nya. Dan kepada-Nya (kamu) dibangkitkan kembali. 

16. Apakah kamu merasa aman (dari) Alloh di 
langit, bahwa bumi akan menelan kamu maka tiba- 
tiba bumi itu bergoncang?, 

17. atau apakah kamu merasa aman (dari) Alloh di 
langit, bahwa Dia akan mengirimkan untukmu 
angin yang berbatu. Maka kelak kamu akan 
mengetahui bagaimana (akibat mendustakan) 
peringatan-Ku? 

18. Dan sesungguhnya telah mendustakan (Al- 
quran) orang-orang yang sebelum mereka. Maka 
bagaimanapun Al Quran itu adalah celaan-Ku 
(untuk mereka). 

19. Dan apakah tidak mereka perhatikan burung 
di atas mereka yang mengembangkan sayap dan 
mengatupkannya? Tidak ada yang menahan 
mereka selain Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia 
Maha Melihat segala sesuatu. 






€ 


1 ijruw 






9 • 

CS 






r I 


JS (j$ 




mata air/ 


dengan 


menda- 


maka 


masuk da- air 


men- 


jika adakah kalian 


kata- 


30 


mengalir 


air 


tangkan 


siapa 


lam tanah kalian 


jadi 


perhatikan 


kanlah 29 


(29) 


Qul ara-aitum in ashbaha ma-ukum ghauran famay ya k tikum bima-im 


ma'in (30) 





30. Katakanlah: " adakah kamu perhatikan jika air 
kamu masuk ke dalam tanah; maka siapakah yang 
mendatangkan mata air?". 






